PROPOSAL 


BANTUAN INSENTIF 
GURU DINIYAH TAKMILIYAH 
AWWALIYAH (DTA) 


“menyiapkan generasi qur ani menyongsong masa depan gemilang” 


Nomor 
Lampiran 
Perihal 


DINIYAH TAKMILIYAH AWWALIYAH 


:001/TU/V/2012 
: 1 (satu) bundel data 
: Permohonan Bantuan 


Insentif Guru 


Kepada Yth: 
Bapak Walikota ................... 
Di 


1944 


PES 24 
Assalammu'alaikum Wr Wb. 


Teriring salam semoga Bapak dapat menjalankan tugas sebagai kholifah fil ardi 
dan amirul mu'miniin di Kota ................... , dengan sukses, lancar serta senantiasa 
berada dalam lindungan dan bimbingan Alloh SWT. Amiin. 


Salah satu tugas dan fungsi lembaga pendidikan Diniyah Takmiliyah Awwaliyah 
(DTA) adalah mambina dan mengembangkan potensi anak didik agar bisa 
membaca, menulis, menghapal, memahami, mengamalkan dan memperjuangkan 
Al Qur'an melalui Ustadz-ustadzahnya. 

Untuk melaksanakan program tersebut, sudah barang tentu memerlukan dana 
operasional. Mengingat dana yang kami miliki sangat terbatas, maka dengan 
kerendahan hati kami mohon sudi kiranya Bapak dapat memberikan bantuan 
insentif Ustadzah DTA kami sebanyak .................. orang sebesar 
Pps aa (data terlampir) 


Hanya kepada Alloh SWT kami berharap untuk membalas segala amal baik 
Bapak dengan balasan berlipat ganda. Amiin. 


Atas segala perhatian, bantuan dan peran sertanya, kami haturkan terima kasih 
seiring do'a jazakalloh khaeran katsiiran. Amiin. 


Demikian atas perhatian dan kehadirananya kani haturkan terima kasih. 


Wassalammu'alaikum Wr Wb. 


Naa ,2 Mei 2012 
Kepala DTA 


Nama Unit DTA 
Nomor Statistik DTA 
Alamat Lengkap 


Kecamatan 


DATA GURU 
DINIYAH TAKMILIYAH AWWALIYAH 


NO 


NAMA 


NIU 


TEMPAT DAN 
TGL LAHIR 


L/P 


K/TK 


PENDIDIKAN 
AKHIR 


JABATAN 


TMT 


KEAHLIAN 
KHUSUS 


SERTIFIKAT 
YANG DIMILIKI 


1 


P ЕМРЕ , 2 Mei 2012 
Kepala DTA 


